
Laporan Pemasukan Donasi Dakwah YPIA 
Maret 20 1 2 



Alhamdulillahi robbil 'alamin. Wassholatu was salamu 'ala ashrofil anbiya' wal mursaliin. 
Wa'ala aalihi wa ashabihi ajma'in. Amma Ba'du. 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: 

"Barang siapa meminjami Allah (berinfak) dengan pinjaman yang baik maka 
Allah akan melipatkandakan balasannya kepadanya dengan banyak. Allah 
menahan dan melapangkan (rezkij dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan" (QS 
Al Baqarah: 245]. 

Berikut kami laporkan catatan pemasukan donasi dakwah YPIA dan deskripsi ringkas 
kegiatan yang telah dilakukan pada bulan Maret 2012. 







Tabel Catatan Pemasukan pada 1 


3ulan Maret 2012 


No 


Tanggal 


Donatur 


Via 


Jumlah 


Dialokasikan Untuk 


1 


02-Mar-12 


Bu EUy 


BCA 


Rp 300.000 


Buletin At Tauhid 


2 


04-Mar-12 


Gezag Akbar 


Mandiri Syariah 


Rp 200.000 


YPIA 


3 


02-Mar-12 


Abdullah 


BNI Syariah 


Rp 65.000 


YPIA 


4 


06-Mar-12 


Bu Mayang 


Mandiri 


Rp 50.000 


YPIA 


5 


04-Mar-12 


Pak Djarwo 


BNI 


Rp 50.000 


YPIA 


6 


27-Mar-12 


Sih Handayani 


BNI 


Rp 1.000.000 


YPIA 


7 


12-Mar-12 


Muhkardi 


- 


Rp 500.000 


YPIA 


8 


15-Mar-12 


Ahmad Bekasi 


Mandiri 


Rp 1.000.000 


Program Beasiswa 


9 


23-Mar-12 


Adib 


Muamalat 


Rp 150.000 


Program Beasiswa 


10 


29-Mar-12 


Andina 


Mandiri Syariah 


Rp 300.000 


YPIA 




TOTAL 






Rp 3.615.000 





Diagram Persentase 

Pemasukan Donasi 

Menurut Kegiatannya 



l Buletin HYPIA Program Beasiswa 




Rpl2.000.000 
RplO.000.000 
Rp8.000.000 
Rp6.000.000 
Rp4.000.000 
Rp2.000.000 
Rp- 



RplO.585.000 




Grafik Pemasukan Donasi 
dari Bulan November 
2011 sampai Maret 2012 



615.000 



R P ? ?nn nnn 



November Desember Januari Februari Maret 




Laporan Kegiatan pada Bulan Maret 

2012: 

Dauroh "Menjaga Kehormatan 

Muslimah" 

Dauroh Muslimah merupakan salah satu 
program rutin bulanan dari Yayasan 
Pendidikan Islam Al Atsari yang 
diselenggarakan khusus untuk 
muslimah. Pada bulan Maret lalu, dauroh 
dilaksanakan di Mushalla Teknologi, 
Fakultas Teknik UGM yang bertepatan 
dengan hari Ahad, 18 Maret 2012, 
dimulai pukul 08.30 WIB dan berakhir 
pada pukul 11.30 WIB. Dengan pemateri 
Ustadzah Ummu Yasir, dauroh kali ini 
bertemakan "Menjaga Kehormatan 
Muslimah". Tercatat peserta yang 
mengikuti dauroh kali ini berjumlah 130 
orang yang terdiri dari mahasiswi, 
remaja putri, dan ibu rumah tangga. 



Publikasi Dauroh 

"Menjaga Kehormatan Muslimah" 



Demikian laporan ini disusun oleh Bidang Donasi Dakwah YPIA sebagai bentuk 
pertanggungjawaban kepada donatur yang telah memberikan bantuannya. Semoga 
mendapat balasan berlipat dari Allah. Jazakumullahu khairon katrsiro. 

Bagi donatur yang ingin memberikan bantuan dalam kegiatan dakwah, bisa ditransfer ke 
nomor rekening Bidang Donasi Dakwah YPIA sebagai berikut: 

1. Bank BNI Syariah dengan no. rekening 0241913801 
Atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari 

2. Bank Muamalat dengan no. rekening 0001247776 
Atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari Yogyakarta 

3. Bank Syariah Mandiri dengan no. rekening 0300132637 
Atas nama YPIA Yogyakarta 

4. Bank CIMB Niaga Syariah dengan no. rekening 508.01.00028.00.0 
Atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari 

Donatur yang telah menyalurkan bantuan dimohon memberikan sms konfirmasi ke no. 
085747223366 (Muhammad Rezki Hr) 

Untuk mendapatkan info mengenai berbagai kegiatan Donasi Dakwah YPIA silahkan 
bergabung dengan akun Donasi Dakwah YPIA di Facebook dengan ID : Donasi Dakwah 
YPIA. Jika ada pertanyaan terkait kegiatan Donasi Dakwah YPIA, bisa dikirim ke email 
donasidakwah.ypia@yahoo.com atau donasi.dakwah.ypia@gmail.com 



